29 juli 2007 
б 
т 


GEREJA MAWAR SHARON 


untuk 


f 
Crea мов 


Hatimu 


yang sedang bertengkar? Yang seorang 

berkata, "Sudah, aku tidak mau main lagi 
dengan kamu." Temannya langsung menimpali, 
"Аки juga tidak mau main lagi dengan kamu." 
Mereka melihat jalan keluar terbaik dari sebuah 
pertengkaran adalah dengan tidak bertemu lagi 
atau berpisah. Namun, tak lama kemudian 
mereka sudah lupa dengan marahnya dan 
berteman lagi. 

Waktu kecil, saya juga pernah bertengkar 
dengan teman karena perkara yang sepele, 
Karena waktu itu saya sedang nonton film kartun 
di rumahnya, dia berkata, “Aku benci kamu. Kamu 
tidak udah nonton TV lagi di rumahku. Pergi 
sana!" Jalan keluar sebuah pertengkaran di sini 
berarti memberi hukuman, menunjukkan otoritas 
atau kewenangan yang lebih tinggi supaya yang 
lebih rendah mau "menyerah" dan tunduk. 

Saya kadang tertawa sendiri ketika teringat 
hal-hal itu. Terlebih ketika melihat hal-hal itu 
dilakukan oleh orang-orang dewasa. Apa sih 
bedanya anak kecil dan orang dewasa? 

Dunia anak kecil adalah dunia bermain, 
ditolong dan dilindungi. Padahal menjadi 
dewasa berarti mampu bertanggung jawab, 
dapat mengendalikan keinginan diri, 
mengekang diri, dan membedakan yang 
baik dari yang buruk, Anak kecil 
melakukan apa saja yang ingin 
dilakukannya tanpa memperhitungkan 
akibatnya bagi orang lain. Tetapi orang 
dewasa bisa lebih bertenggang rasa dan 
tidak merugikan kepentingan orang lain. 

Setiap orang bertumbuh dari seorang 
anak kecil menjadi orang dewasa. Di 
dalamnya terdapat proses pendewasaan 
pikiran, pertimbangan dan pengetahuan. Orang 
yang tidak menikmati proses, atau gagal 
mengambil hikmah dari suatu proses tersebut, dia 
akan gagal melangkah ke level kehidupan yang 
lebih tinggi, alias hidupnya tidak pernah berubah. 


P ernahkah Anda memperhatikan anak kecil 


Dewasa dalam Rumah Tangga 

Ada suami istri yang bereaksi seperti anak 
kecil. Jika terjadi keributan, mereka berkata 
"Sudah, kita bercerai saja!" Bayangkan apa jadinya 
kalau tiap keributan diselesaikan dengan cara itu. 
Bisa-bisa tiap bulan kita bercerai dan menikah lagi 
dengan orang lain dan bercerai lagi dan 
Seterusnya. Komitmen dua orang yang sudah 
dewasa untuk hidup bersama sebagai suami istri 
sungguh tidak ada bedanya dengan komitmen 
dua anak kecil untuk main kelereng. 


02 


Ada 

beberapa tipe 

keributan antara 
suami istri. 

Pertama, tipe perang terbuka. Suami istri 
saling memaki. Emosi meledak-ledak. Kemarahan 
dan benci menyala-nyala. Suami menggebrak 
meja, istri membanting pintu. Lalu muncul piring 
terbang di mana-mana. Semuanya pecah, 
berantakan. Kalau kedua-duanya sama-sama 
panasnya, maka keadaan akan semakin parah dan 
sulit dikendalikan. 

Lalu, ada tipe perang dingin. Suami istri 
tidak mau bicara satu sama lain. Mereka diam 
seribu bahasa. Mereka membekukan keributan. 
Dari luar kelihatan damai, tapi di dalam benci dan 
amarah masih menyala. Bukan mustahil, suatu 
saat akan meledak dan terjadi perang yang lebih 
dahsyat. 

Cara yang paling berfaedah tapi paling sulit 


adalah membicarakan keributan itu. Untuk ini 
diperlukan hati yang terbuka dan kepala dingin. 
Masing-masing bergiliran mengeluarkan 
perasaannya dan menerangkan duduk 
perkaranya. Lalu masing-masing berusaha untuk 
mendengarkan dan memahami persoalan dari 
sudut pandang pihak yang lain. Masing-masing 
menempatkan diri pada kedudukan dan 
perasaan pihak yang lain. Arah percakapan 
bukan untuk menentukan siapa yang salah, 
sebab biasanya kedua-duanya ada salahnya dan 
ada benarnya. 


Minta Maaf 

Yakobus 1:19-20 mengatakan, "... setiap 
orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi 
lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat 
untuk marah: sebab amarah manusia tidak 
mengerjakan kebenaran di hadapan Allah". 

Ribut dan marah adalah lumrah. Tapi 
menjadi tidak lumrah ketika hidup kita dikuasai 
dan dikendalikan amarah. Masalahnya bukan 
kepada marahnya, tapi bagaimana mengatasi 
dan mengendalikan marah. 

"Apabila kamu menjadi marah, 

janganlah kamu berbuat 

dosa: janganlah 
matahari 


terbenam sebelum padam 
amarahmu dan janganlah beri 
kesempatan kepada iblis" (Yak.4:26- 
27). 

setiap orang punya “kunci 
rahasia" untuk mempercepat penyelesaian 
permasalahan. Namun, kunci itu jarang kita 


PEMIMPIN REDAKSI: Pit Mesgy Sukondiy PENASEHAT: 
Pit. Judy Koesmonto, Рат, Calò Notmislem, MBA BAS 


WARTA NO136 MN X/?7' 
| GmuNUN6) £ FAX. ( 
dbase ke No Rek MOTO (433. 


PA. Juul Samana, Pdt. Philip Momoko, BRE, Pl 
REDAKTUR PELAKSANA Agung Prouho 
‚ Жим "Можо Sharod” dihebifkan setiap minggu uduk memasli 


5 han Ande Untuk 
IA Wan Sumbay - TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM. 


gunakan karena berbagai macam alasan. Kunci 
rahasia itu terdiri dari tiga kata, yaitu "Saya minta 
maaf". 

Tiga perkataan itu bisa langsung 
meredakan amarah. Pakailah kunci rahasia itu. 

Apa sih susahnya minta maaf? Apa sih 
ruginya meminta maaf? Siapapun bisa meminta 
maaf. Tidak hanya laki-laki dan perempuan, 
suami atau istri, semua bisa mengucapkan minta 
maaf dengan tulus. Bahkan orang tua pun harus 
bisa meminta maaf kepada anak jika bersalah. 

Saling memaafkan adalah salah satu ciri 
manusia baru di dalam Efesus 4:32. Motivasinya 
adalah "Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah 
mengampuni kamu". Kita harus belajar untuk 
mengampuni dan melupakan kesalahan orang 
lain seperti Tuhan. “.. dan Aku tidak lagi 
mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka" 
(Ibr.10:17). Meminta maaf дап memaafkan 
adalah sikap seorang dewasa. 

Menjadi dewasa tidaklah mudah, 
membutuhkan jiwa yang besar. Menjadi dewasa 
berarti meninggalkan dunia anak yang serba 
enak. 


Rasul Paulus mengatakan "Ketika aku 
kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, 
aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang 
sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan 
sifat kanak-kanak itu." (1 Ког.13:11). Sekarang 
terserah kita, mau pilih yang mana? Tetap 
menjadi kanak-kanak, atau mulai bersikap 
dewasa? 


Teladan Kristus 

Karakter Kristus adalah karakter seorang 
dewasa yang sesungguhnya. Apa yang Ia lakukan 
untuk menunjukkan kedewasaannya? la yang 
dewasa rela merendahkan diriNya - 
mengosongkan diri- untuk menolong manusia 
yang lemah, terbatas, dan tak tahu berterima 
kasih. 

Demikian juga seharusnya kita. Setiap 
orang yang menganggap dirinya dewasa harus 
mau merendahkan diri demi kepentingan orang 
lain. Merendah berarti mau mengalah. Mengalah 
bukan berarti kalah, tapi mengalah untuk 
menang. Tuhan Yesus memberkati. (ag) 8 


Cothorino Kuwmadowi, 
TATA LETAK: Yonathan Kumiawan 
pertumbehan robani dan iman jemaat Gereja Mawar Shimon. 
74, Surabaya. E-mail: lele Dgms oid TELP: (031) 5451335 
Manat Sharon dan Bukit Doa Immonoel depot 


03 


iputan 


епигиї Vredi Anto selaku Ketua Panitia, 
tahunini adalah pertama kalinya Festival 
of Creativity diikuti oleh tim gabungan 
Gereja Mawar Sharon pusat dan satelit-satelit di 
Surabaya. Sebelumnya, acara ini hanya diikuti oleh 
tim-tim dari Creative Ministry GMS pusat saja. 

Festival of Creativity biasa disebut final test, 
atau unjuk kebolehan anak-anak creative ministry 
setelah sepanjang tahun mendapat pelatihan 
secara intensif mengenai drama, film, tari, dan 
manajemen pagelaran. 

Delapan tim yang tampil dibagi dalam dua 
kelompok. Empat tim yang tampil di hari pertama 
yaitu "The Highest Place"(SOF dan Pusat), "Aku?!" 
(Pusat), "Negeri Panik dan Gembira" (Harvest), dan 
"Prince of Peace II" (Pusat). Sedangkan pada hari 
kedua, tim "Cinta" (Pusat Baru), "Raksasa" (Eagle, 
Gracious, Fire, Apostolik, dan ROL), "Senar 
tembaga" (Pemuda Pusat dan COF), dan 
"Pengharapan dalam Keputusasaan" (Pusat). 

Tanggapan jemaat terhadap acara ini sangat 
luar biasa. Ratusan tiket yang disediakan sudah 
habis bahkan sebelum hari H. Jumlah jemaat yang 

hadir kurang lebih 800 orang 

pada setiap harinya. 
Tim juri yang 
menentukan_juara 
terdiri dari Ibu Feby 
Natanieliem 
(penasihat 


CREATIVE 


MINISTRY 


жені оѓ Creativity 


09-10 Juli 2007 


SKA) 


Creative Ministry), Ibu Irene Mantofa 
(berpengalaman dalam bidang make-up dan 
dresser), Bapak Afuk (berpengalaman sebagai 
sutradara film -"Anak-anak Kertas), Ibu Lely 
Darmajani (seorang senior dalam koreografi tari di 
Creative Ministry GMS), dan Bapak Eka Widjaja 
(Ketua Departemen Creative Ministry). Tim favorit 
dipilih oleh jemaat yang hadir dengan polling. 


04 


"Meskipun acara ini bisa dikatakan sebagai 
sebuah "pertandingan", tapi setiap tim harus 
berusaha memberikan yang terbaik, jangan 
terpancang pada menang atau kalah. Karena ini 
semua kita persembahkan di hadapan Tuhan', 
demikian pesan Bapak Eka Widjaja saat 
menyaksikan latihan terakhir tim "Prince of Peace 
Ir. 

Dalam sambutannya di hari pertama, Bapak 
Eka Widjaya mengungkapkan sebuah keinginan 
atau visi. Beliau berharap pada suatu hari nanti 
final test ini tidak hanya akan diikuti oleh tim-tim 
dari GMS, tapi juga dari gereja lain dan bahkan 
sekuler. Beliau ingin final test ini tidak hanya 
menjadi berkat bagi Gereja Mawar Sharon tapi 
juga dunia sekuler. 

Ps. Philip Mantofa yang hadir pada malam 
pertama itu memberikan poin penting, bahwa 
pesan Injil harus ada dalam setiap pertunjukan 
karena itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. 

Selesai penampilan hari pertama, saat di 
ruang makan, Vredi Anto mengaku sangat 
bersyukur anak-anak dapat menyuguhkan 
pertunjukan yang sangat bagus dan memuaskan, 
karena pada saat gladi bersih, banyak tim yang 
terlihat kurang siap. 

Ketidaksiapan itu menurutnya dikarenakan 
kurangnya komunikasi. Banyak dari tim-tim yang 
tampil terdiri dari gabungan antara senior dan 


muka-muka baru dalam creative ministry sehingga 
belum saling kenal. Namun, ia yakin bahwa 
keberhasilan itu adalah buah dari kerja keras dan 
doa mereka. 

Segenap panitia dan tim mempersembahkan 
keseluruhan penampilan hanya untuk kemuliaan 
nama Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan, 
acara ini tidak mungkin dapat berhasil. (ag) ш 


anyak tujuan yang bisa kita temukan 

ketika bekerja. Mungkin untuk 

mendapatkan uang, pengalaman, posisi 
atau gengsi. Namun, dalam persaingan bisnis 
yang ketat, mereka yang bekerja dengan tujuan- 
tujuan mulia yang lahir dari hati nurani, 
seringkali dapat bertahan dan meraih sukses. 


Banyak anak Tuhan mengeluh bahwa & 


tempat kerjanya tidak prospektif. Hal ini tidak 
benar karena di mana pun tempatnya, Tuhan 
sanggup memberkati kita. 

Berkat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. 
Apa syaratnya? Seperti yang Allah katakan 
kepada Yosua bahwa setiap tempat yang diinjak 
kakinya akan menjadi miliknya asalkan Yosua 
tetap memegang perintah dan ketetapan Tuhan 
Allah. Jadi, ketetapan hati untuk melakukan 
Firman Tuhan adalah kunci 
sukses keberhasilan. 

Berkat Tuhan tidak 
melulu hanya uang tapi 
menyeluruh. Kepuasan 
finansial, kepuasan karir 
dan kepuasan-kepuasan 
lain yang bersifat fisik dan 
sementara tidak akan ada 
habisnya, sehingga 
seringkali membuat orang lupa diri dan terjebak 
dalam penyimpangan-penyimpangan bisnis 
yang akhirnya menimbulkan persoalan besar. 
Apa yang kita kejar dalam dunia kerja akan 
menentukan sikap kita dalam bekerja. Pencarian 
kepuasan batin atau hati akan menjaga 
seseorang melakukan cara-cara yang benar dan 
aman dalam berbisnis. 

Banyak anak Tuhan mengatakan "Yang 
penting khan hatinya." Tapi Alkitab mengatakan 
bahwa apa yang nampak di mata adalah luapan 
dari hati. Apa yang nampak itulah diri kita yang 
Sebenarnya. Ibadah sejati kita sebenarnya 
adalah ketika berada di luar gereja, di mana kita 
berhadapan dengan dunia nyata. 

Apapun yang dikerjakan dengan sepenuh 
hati, keseriusan, fokus dan totalitas akan 
menghasilkan kualitas prima. Kesuksesan selalu 
diraih oleh mereka yang bekerja dengan 
segenap hatinya. 

Dalam menghadapi persaingan, kita harus 
berani beriman bahwa Tuhan berada di pihak 
kita. Tuhanlah yang berkuasa untuk 
mempromosikan kita. Oleh karena itu, 
bertindaklah sesuai dengan Firman Tuhan dan 
berkatilah rekan sekerja kita. "Berkat ada di atas 


kepala orang benar,... " (Ams. 10:6 ). Jika kita 
tetap berlaku benar, berkat Tuhan ada atas kita. 
Ada orang yang bekerja dengan 
kepandaian dan pengetahuannya (head), ada 
pula yang mengandalkan koneksinya. Namun 
semua itu tidak menjamin bahwa mereka dapat 


menikmati pekerjaannya, sampai mereka 
bekerja dengan hatinya (heart). 

Selain bisa menikmati yang dikerjakan, 
bekerja dengan sepenuh hati hasilnya akan 
maksimal. Ketika kita bekerja dengan hati, 
kemauan kita akan lebih kuat. Pikiran kita akan 
semakin tajam, sehingga akan lebih produktif 
dibanding bekerja tanpa hati. Dorongan hatilah 
yang menggerakkan pikiran, kemauan dan 
tindakan kita. 

“Takut akan Tuhan adalah permulaan 
pengetahuan”, oleh karena itu mintalah hikmat, 
pengetahuan, pengertian dan kebijaksanaan 
dari Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat di 
dunia kerja. Jagalah hatimu tetap dekat dengan 
Tuhan dan biarkan Tuhan memimpin hidupmu 
ke dalam berkat-berkatNya. Tuhan Yesus 
memberkati. (ag/)m 


05 


aglekids Yogyakarta mengadakan kebaktian 

padang sekaligus wisata alam, seni dan budaya 

yang bertempat di Desa Kembangarum, 
Sleman, Yogyakarta dengan tema "Hari Ceriaku di 
Desa", Acara ini diadakan untuk tujuan penjangkauan 
sekaligus mengisi waktu liburan anak-anak dengan 
acara yang mendidik, menyenangkan dan unik. 

Pada hari Minggu (8/7) pagi, pukul 06.00 WIB, 
dengan diantar oleh orang tua masing-masing, anak- 
anak berkumpul di gedung gereja untuk melakukan 
registrasi ulang. Jumlah peserta yang mengikuti 
kebaktian ini 43 orang terdiri dari anak-anak, orang 
tua, dan kakak-kakak pelayan anak. 

Dari gedung gereja di Jalan Janti 100 A, 
Yogyakarta, kami menempuh perjalanan selama 40 
menit menuju Desa Kembangarum. Sesampainya 
sana, kami disambut dengan tarian topeng diiringi 
musik tradisional yang khas. 

Kami memulai ibadah pagi itu di pinggir sebuah 
sungai di bawah rindangnya pepohonan. Dengan 
ditemani gemericik air, segarnya angin pedesaan, 
dan beralaskan tikar, anak-anak terlihat sangat 
antusias memuji dan menyembah Tuhan. Tidak hanya 
anak-anak, tetapi orang tua juga sangat 
bersemangat menyanyikan lagu untuk Tuhan. 
Mereka menari, melompat dan bersukaria selama 
ibadah berlangsung. 

Selesai ibadah kami diantar oleh warga 
setempat untuk tour keliling desa. Pertama, kami 
diajak bermain permainan tradisional yang saat ini 
sudah sangat jarang ditemui lagi seperti balap teklek 
(berjalan dengan memakai sebuah papan kayu), 
enggrang (berjalan dengan naik bamboo), 
kentongan bambo (sebatang bambo yang 
dilubangi), dan jaranan (kuda-kudaan tradisional). 

Kemudian kami diajak untuk melihat dapur 
progo (dapur tradisional), di mana proses memasak 
masih menggunakan kayu bakar. Di sini anak-anak 
"dilatih" untuk dapat menyalakan arang kayu dengan 
ditiup memakai sebatang bambu. 

Pukul 10.00 WIB, anak-anak mengunjungi 


06 


daerah persawahan tradisional. Di sana mereka 
diajak membajak sawah bersama. Mereka naik di 
atas kerbau dan belajar mengendalikan kerbau. 
Tidak hanya anak-anak, tetapi kakak-kakak 
pelayan pun juga ikut berkesempatan membajak 
sawah secaralangsung. 

Setelah itu, anak-anak diajak untuk 
menangkap ikan di dalam Lumpur, bermain di 
saluran air dan kemudian mandi di sungai yang 
jernih dan segar. 

Tidak terasa hari sudah siang, dan sudah 
waktunya kami untuk pulang. Meski diterpa terik 
matahari, namun udara masih terasa segar. Kami 
semua betah tinggal dan bermain di Desa 
Kembangarum. Kami benar-benar hanyut dalam 
suasana desa. 

Orang tua dan anak-anak menuturkan 
bahwa mereka sangat menikmati ibadah padang 
ini. Acara ini sungguh-sungguh menyenangkan 
dan “tidak terlupakan". Tidak sabar rasanya 
menunggu waktu untuk berkunjung kembali. 

Setelah semuanya berbersih diri, mandi dan 
berganti pakaian, kami menikmati makanan khas 
desa yang disediakan oleh warga desa. Makanan 
itu meski sederhana tapi sangat lezat, benar- 
benarkhas pedesaan. 

Acara terakhir adalah melukis alam. Lukisan- 
lukisan itu adalah ekspresi anak-anak mengenai 
alam. Melalui kebaktian padang ini, anak-anak 
dan kami semua diajari untuk mensyukuri segala 
hasil alam. Kami pun pulang dengan penuh 
sukacita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. (Pdp. 
Andri Gunawan) 


ntuk mengisi liburan sekolah anak-anak, 

Departemen Anak GMS pusat 

mengadakan acara special untuk anak- 
anak bertajuk Kids Fun Day “Learning, Playing and 
Growing" (Belajar, Bermain dan Bertumbuh). 
Keseluruhan acara ini terdiri dari 7 (tujuh) sesi 
yang diadakan dalam tujuh hari antara pukul 
09.00-13.00 WIB. 
Pada hari pertama (20/6), yaitu "Flora and 
Fauna Day" (hari tanaman dan hewan), anak 
diajak untuk menanam benih kacang yang sudah 
disediakan panitia. Mereka diharuskan menyiram 
benih itu hingga tumbuh sampai hari terakhir. 
Selain itu, mereka juga diajak untuk memelihara 
seekor ikan. Mereka juga harus memberi makan 
ikan itu setiap hari. Dari pelajaran ini anak-anal 
diajari bahwa segala 
sesuatu berawal 
il. Dan 

kecil itu 

tidak akan 
hidup dan 
bertumbuh 
jika tidak 
dirawat, 
disiram dan 
diberi makan. 
Baik hidup 
maupun iman 
kita berawal dari 
sebuah benih. Iman akan 
bertumbuh jika diberi makan firman 
Tuhan setiap hari. 

Pada hari kedua (22/6), "Shoping and 
Cooking Day" (hari belanja dan memasak), 
dengan bekal sebuah daftar belanja, anak-anak 
diajak berbelanja ke Supermarket HERO Tegalsari. 
Mereka memilih dan mengambil sendiri barang- 
barang yang harus dibeli sesuai dengan yang ada 
di dalam daftar. Melihat anak-anak kecil itu 
berbelanja, membuat pihak HERO Supermarket 
sangat terkesan. Mereka kemudian memberikan 
beberapa bonus snack untuk anak-anak. 

Barang-barang belanjaan tersebut kemudian 
dibawa ke MSCS (Mawar Sharon Christian School) 
untuk dijadikan kue, Dengan dipakaikan sebuah 
celemek, anak-anak kecil itu diajari untuk 
membuat sendiri kue bola-bola coklat dan 
Sandwich. Selesai dibuat, panitia meminta agar 
anak-anak memberikan sebagian kue hasil 
buatan tangan mereka itu kepada Mama dan 
Papa di rumah. 

Pada hari ketiga (26/6), yaitu "Handycraft and 
Painting Pottery" (Membuat karya tangan dan 
mengecat kuali), anak-anak diajak untuk 


membuat karya tangan berupa tempat pensil dari 
batang kayu yang sudah disediakan. Kemudian 
mereka juga diajak mengecat kuali tanah liat yang 
dibawa langsung dari Lombok. Hasil karya itu 
diperbolehkan untuk dibawa pulang. Anak-anak 
sangat senang sekali. 

Pada hari keempat (4/7), "Maket and Lego", 
anak-anak diajak untuk membuat berbagai macam 
bentuk dengan menyusun lego-lego. Kemudian 
mereka diajak membuat maket dengan stereofom 
yang sudah dicat. Pada hari kelima (6/7), yaitu 
"Sport Day", anak laki-laki diajak bermain 
sepakbola, sedangkan 
anak-anak perempuan 


Diajak berolahraga senam dan cheerleader. 

Pada hari keenam (11/7), "Go to The Museum", 
anak-anak diajak mengunjungi Museum Tugu 
Pahlawan Surabaya. Hal ini penting supaya anak- 
anak tidak kehilangan akar budaya mereka, dan 
semangat kebangsaan mereka, 

Hari ketujuh (13/7) adalah hari terakhir 
sekaligus penutupan Kids Fun Day 2007. Acara 
yang diadakan di Convention Hall mulai pukul 
09.00 WIB itu cukup ramai dihadiri oleh anak-anak 
dan orang tua serta suster. Pemenang-pemenang 
setiap lomba di setiap sesi mendapatkan medali 
dan bintang yang ditempel di baju mereka. Setelah 
itu, mereka mengikuti bazaar dengan kupon yang 
sudah dibagikan sebelumnya. 

Para orang tua sangat senang dengan Kids Fun 
Day. Acara ini membantu orang tua dan anak-anak 
untuk mengisi liburan sekolah dengan hal-hal yang 
berguna. Beberapa orang tua merasakan bahwa 
ada perubahan yang baik dalam diri anak mereka. 
Anak-anak lebih patuh pada orang tua dan lebih 
mandiri di rumah. (ад/)ш 


07 


kepada Pejabat GMS yang dilantik per 13 Juli 07 
| :: Pendeta Muda & Pendeta Pembantu 


IS 


Рат. BERNARD SAMUEL Pdp. EFFY SUSANTO . YOHANAWATI 
Gembala Sat. Salatiga Beber FLC Pusat 


г 
y 


Pdp. TOMMY GUNAWAN 
Ass. Gembala Pemuda Pusat 


Y 


Pdp. FRANSISCA C. Pdp. LINI TA. Pdp. HERMAN „ ETANDARI Y. 
Ass. Gembala 3 Ass. Gembala Pemuda AP Gem Panas 
Pelajar Pusat SOF Selatan Sat. City of FAITH Selatan Sat. City of FAITH — Barat Sat. EAGLE 
& Wiyung COD 


Pdp. JEFFRY SURYADI K. 
г 
Sat. True Worshipper 


08 


. DAVID KURNIAWAN Pdp. Alee Saputra 
Penilik Sat. Barat Penilik Sat. Barat 
Sukomanunggal Sukomanunggal 


pap. ou. TENINE 


Sat. Mojokerto 


Pdp. BERNIKE BATSERIN Pdp. EVAN RADITYA H. 
Koord. Pemuda Pro-M 
Sat Yogyakarta Sat. Yogyakarta 


w kh | 


Pdp. BENNY WIJAYA Pdp. PRISCILLA INGE L. ғар. ANNE MARJORIE ға 3 PNG LIANA 
Kepala Kantor Sat. Jakarta Gembala Pro-M Sat Jakarta am ang ng nag NAH 


bersambung minggu depan....... 


а AN 


Linformation 


Rabu, 01 Agustus 07 | 09.30 | R. Ibadah Utama 
ajaklah jiwa-jiwa baru & rekan-rekan Anda! 


D Mawar Sharon Women 


Mawar Sharon Senior 


Rabu, 01 Agustus'07 | 09.30 | Chapel 
tiap 2 minggu sekali! 

untuk pria & wanita 

usia 55 thn ke atas 


Retreat Pendoa 
Sinode Gereja Mawar Sharon 


No Prayer, No Revival! Bukit Doa Immanuel, 09-11 Agustus '07 
Bangkit, jadilah jemaat 
yang radikal dalam doa; pembicara: 
sampai revival terjadi! Pst, Philip Mantofa, 
Bergabunglah bersama Pdt, Judy Koesmanto, 
kami dalam Prayer Revival iati ji 
* Hari Jumat 10 Agustus ‘07, Pelis sumali sugi 
pk. 19.00 WIB , di BDI. untuk informasi 
* Bagi jemaat yang rindu 3 Ë А 
untuk mengikuti acara ini lebih lanjut hubungi Dept. Doa 
dapat mendaftar di konter di telp. 031-5451335 atau 
bawah mulai hariini! CP: Ivone di telp 031-71687487 


10 


Bukit Doa 
Inga 


Bus ke Bukit Doa Immanuel 
beroperasi setiap hari 

Selasa - Kamis - Sabtu. Bagi 
jemaat yang ingin berangkat 
diharap mendaftar terlebih dulu 
pada Ibu Sri di telp. 031- 
5344424 (setiap hari kerja) 
Khusus hari Minggu dapatkan 
keterangan di Bagian Informasi 
Terima kasih 


pembicara: 
Pdt. Andreas Nawawi (Jakarta) 


™ESUMMIT 


business fellowship 


Rabu, 08 Agustus 2007, 
pk. 18.15 WIB 


Ajaklah kerabat & 
rekan-rekan bisnis Anda! 


D 
Malam . Puasa 


Jumat, 03 Agustus '07, Sabtu, 04 Agustus '07 


pk. 19.00, 
R. Ibadah Utama Convention Hali 


Be laman 


Jumat, 03 Agustus ‘07 
pk. 23.00 - selesai 
Convention Hall 


bersama pembicara: 
Pdt. Lukas Mulyanto 
(Gembala Bukit Doa Ungaran) 


1 


Pa A | information 


Pemberkatan 
Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang sah 
Gari jemaat, maka akan 
dilangsungkan pemberkatan nikah 
antara: 


Kamis, 2 Agustus 2007, 
Pk. 13:00 WIB 


“TES JOHAN GUNAWAN 
Putra dr Bp. Gwandi Harjono G. 


Seminar & Konsultasi & Ibu Ratnawati Sutanto 


kesehatan bidang jantung ٤ 


а Ре MEGAWATI JENNINGS 
tentang pencegahan & mengatasi penyakit jantung Putri dr Bp. ое Jennings 


A 


Kamis, 2 2007, & Ibu Erlina Hartanti 
R. Ibadah pk. 18.30 WIB Sabtu, 4 Agustus 2007, 
: Dr. Anton Sutandar (Sh Pk. 13:00 WIB 

Баара A ANA (Singapura) — NATHAN RAMBERT 
Beliau seorang dokter ahli jantung yang Putra dr Bp. Jacob Rambert 
pemah bertugas di New York & Vancouver, Canada & Ibu Debora Citra Setiobudi 
dan sekarang betugas di Raffles Hospital Singapore © 

JULIANI SOEMARNO 
terbuka untuk umum & tanpa dipungut biaya Putri dr Bp. Soemarno 

& Ibu Suryaningsih 


& 
Kudus 
05 Agustus '07 
Нару, Rollin & 
9 Жадан 
Вой <y Massal Diakonia 


12 Agustus 07 


Yusak Mujahidhi 
Penilik Kemas Wil. Sentra 


Mendukung 
05.08.07 kegerakan Pemuda Pelajar 
Bambang Sumantri 
Ketua Kemas Wil. Pusat PROMISE LAND 
bawa Doa Keliling 2 
Sudarno P 
Ketua Kemas Sat. Sidoarjo Selasa, 21 Agustus '07 
07.08.07 
Роо Шет 


Penilik Kemas Sat. Kenjeran 


12 


jadwal ibadah mingguan 


30 juli - 05 agustus 2007 


30 | senin 31| selasa 01| rabu 


Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 * Cempaka 18i di wilayah masing-masing Pk. 09.30 * R. Ibadah Utama 

Informasi hubungi: Ibu Lina 5. Pembicara 

5346563, 3550710 Pdt. Hengky So Uakarta) 


MAWAR SHARON SENIOR 
Pk. 09.30 * Chapel 


02 | kamis 03| jumat 04 | sabtu 


Seminar & Konsultasi Doa Malam Doa Puasa 
Kesehatan Jantung Pk. 19.00 ° R. Ibadah Utama Pk. 10.00 * Convention Hall 
Pk. 18.30 * R, Ibadah Utama نا‎ Pembicara; 
Pembicara Pulas Makan Pdt. Lukas Mulyanto 
Dr. Anton Sutanidar (Singapura) sembala Bukit Doa Ungaran) (Gembala Bukit Doa Ungaran) 
Doa Semalaman Ibadah ProM 
Pk. 23.00-selesai * Convention Hall Pk. 18.30 * R. Ibadah Utama 
Pembicara: 
Pdt, Lukas Mulyanto PEMASA & REMASA 
(Gembala Bukit Doa Ungaran) di wilayah masing-masing 


POKOK DOA min 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


= Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


cf jadwal ibadah mingguan 


30 juli - 05 agustus 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum Il Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 


Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 
Kebaktian Anaki Рк. 07.00 
Kebaktian Anak Il Pk. 10.15 
Kebaktian Anak III Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


JI. Cempaka 18i, Surabaya. 
Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk.18.30 
JI. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 

Keb. Remaja Pk. 13.00 
Keb. 

Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hall) 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Апак Рк. 07.00 
RM "Mutiara" 

Jl, Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur Il 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 


Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Апак Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri Jl. Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl, Palem Il, TD 34, Sidoarjo 
Satelit Selatan III 

Keb. Umum + Апак Pk.1630 
Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb, Umum + Апак Pk.10.00 
Keb.Pelajar (Fire Of God) Pk. 13.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Рк. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum | + Anak Рк. 07.00 
Keb. Umum Il + Anak Рк. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAVA2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit Malang 
Keb, Umum+ ProM Pk. 07.30 
Keb, Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 


JI. Ijen 8 Malang, Telp. 0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


Jl. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb, Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb, UmumtAnak ii Pk. 16.00 


Kompleks Вико Cempaka Mas С-8 
Jl. Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “СОН" 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak II Pk. 17.45 
Keb.ProM (Sabtu) Рк. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355, 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum 1 &ProM РК 07.00 
Keb. Umum Il &Pro-M Рк. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar (Jumat) Pk. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

JI. Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Keb. Anak Il Pk 17.00 


JI. Nusantara IV/C4E 

JI. WR. Supratman 108 

Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


| Satelit Yogyakarta 
Keb. Keluarga & Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk.18,30 
Keb, Anak Pk. 08.00 
Keb. Pelajar Pk. 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Jl. Raya Janti 100a, Yogya 

Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
| F: Pam. Antoni М. (08165430899) 
| Sat. Salatiga "Double K' 


Keb. Umum | Pk. 08.00 
Кер. Umum Il Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. Semarang “Double R” 
Jl. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU, Kebon Dalem 

Keb. Umum Pk. 17.00 
Кер. EagleKids Pk. 09.00 
Sek: Jl. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 

Cp: Yohanes 081-325011600 


| Sat. Bandung “Double Т” 


Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb, Youth Pk.11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok А-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb. Umum +Pro-M+Anak Pk, 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk, 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat, 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


| sat. Manado 
Keb. Umum | Pk. 10.00 
Keb. Umum 1 (Youth) — Pk. 16.00 
Keb. Umum III (Pro-M) Pk, 18.45 
Keb. Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Anak Il (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm, Joshua 081 340895599 


Tondano "НОВ” 
Keb. Umum | Pk.15.30 
Keb. Umum Il Pk.18.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Hotel Toudano Jl. Samratulangi Мо.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: JI, A, Yani 10 Кооп 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


jadwal ibadah mingguan (Nb 


Sat. Amurang 
Keb. Umum(Minggu) — Pk.10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu) Pk.17.00 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 

Sek : Jl. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung "House of Glory” 


Keb, Umum Pk. 09.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk, 17.00 
Keb, Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon Jl. AA, 
Maramis Kadoodan Lingk.lV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp; Sdr. Tjandra 081 523 832 425 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga li 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri, Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 
Keb. Umum Pk. 12.00 
Keb, Pemuda (Rabu) РК 16.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 
21.Катриѕ Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb, Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, Jl. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

"God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10.00 
Keb, Umum Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 16:00 


Gedung Mawar Sharon: 
Jl, Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 ,Fax : 0411-322114 
Cp: sdr. Ng Cun 0813-4223-2280 


30 juli - 05 agustus 2007 


Sat. Pontianak “City Harvest” 
Keb. Umum & Pro-M Pk.11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk 1400 
Keb. Anak Pk. 08.00 


Jl. Suprapto 14 
Sek: Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja РК. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Jl. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Ny. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon ( 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 

Ср: Megie Patikawa 0931. 21487 

Sat. Kota Benteng (Saparua-Mik) 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 


Sat. Masohi (МІК Tengah) 
Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb, Anak Pk, 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. Jl. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Bp. Leonardo 
Marpaung (081-343063803) 


Satelit Waipia (МІК Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


Л. Brigjen В. Sumitro No. 36, 
Jerii-Kec. Waipia (Maluku Tengah) 


Satelit Medan "MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) РК. 19.00 
Ged, Graha Niaga 1 IL2, Jl. Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia + Mandarin) 


Keb. Umum II Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb, Anak l! Pk. 10.45 


Lt.5, Grand Liberty Restaurant, 

Л. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Л. Putri Merak lingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (lt. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 12.45 


JL Teuku Umar 190-192,Denpasar, Вай 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMA 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat, Timur “Heart Ablaze” 
Keb, Pemuda Pk. 09.00 


Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 
Sat. Timur "True Worshiper" 


Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. “King of Glory" 
Keb. Pelajar Pk. 12.30 


di Bonnet Rungkut Lt, 2 
Sat. Timur “Harvest” 


Keb. Pekerja Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 13.30 
di Bonnet Lt 3 Jl. Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur “Fire” 

Keb. Pemuda Pk. 09.45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerja Pk. 16.00 
Jl. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 
Sat. Timur "POP" 

Keb. Pelajar Pk. 12.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 

Satelit Selatan "Living Stone” 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 


Jl. Swalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith” 


Keb. Pekerja Pk, 07.30 - 09.30 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of David" 
Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Sat. Sel. “Royal Priesthood” 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Ji. Palem Il, TD 34, Sidoarjo 


Sat. Timur "Apostolic" 
Keb. Pemuda 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Keb, Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 


Keb. Pemuda Pk. 12.00 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 

Sat. Barat “Eagle” 

Keb Pemuda Pk 16.00 


Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Aman Di DalamMu 


do= С 
с 
1555-3-41-3-41--1558-3-41-3-1-2-31 
Engkaulah pe -rì - sai -ku menata Ке -kuat - an - ku Tu -han 
А, G F с 
_[3-..1212-3-211---1----{555-3-4|-3-1--| 

gunung ba - tu - ku Kaulah peng-ha -rap - an - ku 

А, 6 Е 

|[556-3-.4]-3-1-2-3|3---|21-2-3-2|1---| 
tempat per -lin -dung - ап - ku Ти - han kota ben -teng-ku 

A G F G 
I---2-313---121-2-5-616---15--- | 

Ye - sus kesla - mat -an - ku 

с G А, 
{15175-1]161313-22-|---711121:7-1] 
Kuslalu а -man di dalam tang- anMu tepu - jilah Tu = han 
G F в с 
11766165822 2-54 slj шо 181 
sbab kasih se - la - Mu kuslalu ber -san = dar hanya. 
G AT G F 
22ا‎ EE E EE ET 
pa - daMu terpu - jah Tu- han terpu - jidah Tu -han 
6 
11---1 


Album: "Worship More" New Wine 


